ALGHASYIYAH 

(Hari Pembalasan) 

Surah ke-88 
26 Ayat. Makkiyyah 

Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 

1. Sudah datangkah kepadamu berita peristiwa 
dahsyat (tentang hari kiamat) ? 

2. Banyak wajah pada hari itu tunduk terhina, 

3. bekerja keras lagi kepayahan, 

4. mereka memasuki api yang sangat panas (atau 
neraka), 

5. mereka diberi minum dari sumber mata air 
yang sangat panas. 

6. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dari 
pohon berduri, 

7. yang tidak menggemukkan dan tidak pula 
menghilangkan lapar. 

8. Banyak pula wajah pada hari itu berseri-seri 
(penuh kenikmatan), 

9. merasa senang karena usahanya, 

10. dalamsurgayangtinggi, 

11. tidak kamu dengar di dalamnya perkataan 
yang tidak berguna. 

12. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. 

13. Di dalamnya ada takhta-takhta yang 
ditinggikan, 

14. dan gelas-gelas yang terletak (di dekatnya), 

15. dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, 

16. dan permadani-permadani yang terhampar. 

17. Maka apakah mereka tidak memperhatikan 
unta, bagaimana dia diciptakan, 

18. Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? 

19. Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? 

20. Dan bumi bagaimana ia dihamparkan? 

21. Maka berilah peringatan, karena 
sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi 
peringatan. 

22. bukan kamu yang berkuasa atas mereka, 

23. tetapi orang yang berpaling dan katir, 

24. maka Alloh akan mengazabnya dengan azab 
yang besar. 






Suratul Ghasyiyah 






Bismil lahir rahmanir rahlm 






0 

ter- pada wajah- peristiwa cerita/ telah datang apa- 

2 tunduk hari itu wajah 1 dahsyat berita kepada kamu kah 

Hal ataka hadTtsul ghasyiyah (1) Wujuhuy yauma-idzin khasyi'ah (2) 

O y ^ ^ ££ 

sangat mata dari ia diberi sangat api/ ia me- letih /ke- kerja 

5 panas air minuman 4 panas neraka masuki 3 payahan keras 

'amilatun nashibah (3) Tashla naran hamiyah (4) Tusqa min 'ainin aniyah (5) 

0 | % ct Ot or? 

lapar dari men- dan mengge- tidak pohon dari ke- makan- bagi tidak 

7 cukupi tidak mukkan 6 berduri cuali an mereka ada 

Laisa lahum tha'amun illa min dhari' (6) La yusminu wala yughni min ju' (7) 

© && «jw 

yang surga da- merasa karena penuh ke- pada wajah- 

10 tinggi lam 9 senang usahanya 8 nikmatan hari itu wajah 

Wujuhuy yauma-idzin na'imah (8) Lisa'yiha radhiyah (9) F! jannatin 'aliyah (10) 

yang tempat-2 di da- mengalir mata di da- sia- di da- kamu ti- 

13 tinggi duduk lamnya 12 air lamnya 11 sia lamnya dengar dak 

La tasma'u fTha laghiyah (11) Fiha 'ainun jariyah (12) Flha sururum marfu'ah (13) 

© © ^jtJ* tijUj 0 L>\$\j 

terhampar dan per- berbaris/ dan bantal- terletak/ dan gelas- 

16 madani 15 tersusun bantal 14 tersedia gelas 

Wa-akwabum maudhu’ah (14) Wanamariqu mashfufah (15) Wazarabiyyu mabtsutsah (16) 

<J \j k 

bagaimana langit dan ia di- bagaimana unta ke- mereka maka 

kepada 17 ciptakan pada perhatikan apa tidak 

Afala yanzhuruna ilal ibili kaifa khuliqat (17) Wa-ilas saml-i kaifa 

J0\ Jlj © <_© J\A-\ J \j © cJij 

bagai- bumi dan ia dite- bagai- gunung- dan ia ditinggi- 

mana kepada 19 gakkan mana gunung kepada 18 kan 

rufi'at (18) Wa-ilal jibali kaifa nushibat (19) Wa-ilal ardhi kaifa 

J 0 t2i $£2 <$> 

atas bukanlah seorang pemberi kamu sungguh maka per- ia diham- 

mereka kamu 21 peringatan hanyalah ingatkan 20 parkan 

suthihat (20) Fadzakkir innaml anta mudzakkir (21) Lasta 'alaihim 

C>\'11\ 4ji\ JJjJi © dy *!?! 0 





